CONTOH LAMARAN 


Perihal : Permohonan Pengangkatan CPNS 


Tulungagung, Januari 2019 
Kepada 

Yth. Bapak Bupati Tulungagung 
di 

TULUNGAGUNG 


1. Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Tempat dan tanggal lahir : 

Jenis Kelamin : 

Agama 

Prodi Pendidikan /Tahun Lulus 
Alamat domisili : 

Alamat di KTP 

dengan ini menyampaikan dengan hormat permohonan kepada Yth. Bapak Bupati sekiranya berkenan 
mengangkat kami menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkup Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung, sebagai . ( disebutkan tugas pekerjaan, contoh : Guru, Guru Kelas Ahli 

Pertama, Perawat Ahli Pertama, Dokter Ahli Pertama, Analis Perencanaan, ...dll) 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini kami lampirkan : 

a. Asli Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengadaan PNS 2018 ; 

b. Pas photo 4x6 sebanyak 6 lembar dan 3x4 sebanyak 6 lembar; 

c. Salinan legalisir Ijazah dan daftar/transkrip nilai SD sampai dengan ijazah untuk melamar CPNS yang 
disahkan oleh Pejabat yang berwenang; 

d. Salinan legalisir Akreditasi Perguruan Tinggi yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang; 

e. Daftar Riwayat Hidup ( DRH ); 

f. Surat Pernyataan; 

g. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Di Pindah Selama 10 Tahun; 

h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK; 

i. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah; 

j. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, 
psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah ; 

k. Salinan legalisir Akta Mengajar/Sertifikat Pendidik (khusus bagi Guru yang memiliki, dilegalisir oleh 
Pejabat Yang Berwenang); 

l. Salinan legalisir Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan keahliannya untuk tenaga kesehatan; 

m. Salinan legalisir Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer yang pertama sampai 
dengan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh Pejabat Eselon II (khusus Eks Tenaga Honorer 
Kategori II); 

n. Asli dan salinan legalisir Surat Pernyataan (Khusus Eks Tenaga Honorer Kategori II) yang dibuat oleh 
Atasan Langsung/Kepala Unit Kerja yang menerangkan bahwa : 

- Masih aktif / bekerja sebagai tenaga honorer sampai sekarang secara nyata dan sah secara terus- 
menerus ; 

- Selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin yang baik dan integritas yang tinggi. 

3. Besar harapan kami agar Bapak dapatnya mempertimbangkan lamaran ini dan sesudahnya kami 
sampaikan terima kasih. 

Pelamar, 

Materai 6.000,- 


( 


■) 







